/ 6 | PC IPNU IPPNU ALABIO 
| : KALIMANTAN SELATAN 


nan 


@ Tol . 
MINILSTRASI 
SURAT-MENYURAT 


hEPANITIAAN 


|. Undangan Rapat Panitia 11. Rundown Acara 

2. Susunan Panitia 1 2. Media Partner 

3. Daftar Hadir 13. MoU (Kerja Sama) 

4. Notulen Rapat Panitia 14. Undangan 

5. Ijin Pemakaian Aula 15. Dispensasi serta lampiran 

6. Dana / Sponsorship 16. Piagam / Sertifikat 

7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) — 17. Curriculum Vitae 

8. Permohonan Pemateri & Silabus 18. Ucapan Terimakasih 

9. Permohonan Sambutan / 19. Sampul Amplop (23x11) 
Membuka Acara 20. MC dan Laporan Ketuplak 

10. Delegasi Peserta 21. Do'a Kegiatan Formal 


Sekretariat : 

Jl. Bahagia RT 02 Sungai 

Pandan Hulu, Alabio-HSU 

Disusun pada 30 November 2022 Kalimantan Selatan 


NA | PC IPNU IPPNU ALABIO 
KALIMANTAN SELATAN 


CONTOH ADMINISTRASI 
SU RAT-MENYURAT 


MEPATITIAAN 
kk 


Kita berharap dengan adanya Contoh Surat Menyurat ini 
bisa menjadi Acuan Panitia Pelaksana setiap mengadakan 
suatu kegiatan. Semua surat ini adalah rangkuman dari 
beragam kegiatan sebelumnya, kemudian ditinjau ulang 
menyesuaikan Peraturan Administrasi hasil Konbes IPNU 
2019 dan Konbes IPPNU 2020.” 


Tentunya ikhtiar ini belumlah sempurna, 
pembenahan-pembenahan akan terus 
dilakukan demi tercapainya organisasi 
yang berkualitas dan memiliki SDM unggul”. 


Tambalang Kecil, 30 November 2022 


REKAN RAHMAN 
KETUA PC IPNU ALABIO 


Sekretariat : 


Jl. Bahagia RT 02 Sungai 
Pandan Hulu, Alabio-HSU 
Kalimantan Selatan 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


01/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
2 
UNDANGAN RAPAT PANITIA 


Kepada yang terhormat : 
Panitia Talkshow Kebangsaan PC IPNU IPPNU Alabio 
di — 

ALABIO 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Rapat Panitia Talkshow Kebangsaan oleh Pimpinan Cabang 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Alabio, yang insya Allah 
dilaksanakan pada : 


Hari/tanggal : Minggu, 5 Februari 2023 
Pukul : 14.00 WITA s/d selesai 
Tempat : Gedung PCNU Alabio lantai 1 


Mengingat pentingnya rapat tersebut, maka kami mengundang rekan-rekanita panitia (terlampir) 
untuk bisa berhadir dan memberikan pendapatnya pada rapat dimaksud. 


Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami haturkan terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 10 Rajab 1444 H 
1 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK @ATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui: 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


SUSUNAN PANITIA TALKSHOW KEBANGSAAN 2023 
PC IPNU IPPNU ALABIO - KALSEL 


Penanggung Jawab : PC IPNU IPPNU Alabio 
: (Rahman) 
: (Norsa'adah) 


Steering Committee (SC) 
Ketua 
Anggota 


Organizing Committee (OC) 
Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 


1. Seksi Kesekretariatan 
Koordinator 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 


2. Seksi Acara 
Koordinator 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 


3. Seksi Humas 
Koordinator 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 


4. Seksi Konsumsi 
Koordinator 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


5. Seksi Pubdekdok (Publikasi Dekorasi Dokumentasi) 
Koordinator 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 


6. Seksi Tata Arena/Perlengkapan 
Koordinator 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 


7. Seksi Keamanan 
Koordinator 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 


8. Seksi Kesehatan 
Koordinator 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA TALKSHOW KEBANGSAAN 
Minggu, 5 Februari 2023 di Gedung NU Alabio lantai 1 


No. NAMA JABATAN ALAMAT TELP/HP TTD 


23, 


24. 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


NOTULEN RAPAT PANITIA 
Nama Rapat : RAPAT PANITIA TALKSHOW KEBANGSAAN 
Hari, tanggal : Minggu, 5 Februari 2023 
Pukul :14.00 s/d Selesai 
Tempat : Gedung NU Alabio lantai 1 
Acara : Poin Pembahasan : 


Pemimpin Rapat : 
Peserta Rapat : Undangan: 
Ketua PC IPNU IPPNU Alabio 
Panitia Talkshow Kebangsaan PC IPNU IPPNU Alabio 


Notulis 
HASIL PEMBAHASAN 


1. Seksi Kesekretariatan 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


02/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
PERMOHONAN IJIN PEMAKAIAN AULA 


Kepada yang terhormat : 
Pengelola Gedung PCNU Alabio Bpk. H. Anang Hilmi 
di — 

ALABIO 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama Alabio, yang insya Allah dilaksanakan pada : 


Hari/tanggal : Minggu, 26 Februari 2023 
Pukul : 08.30 WITA sid selesai 
Estimasi Jumlah Peserta : 150 orang 


Maka dengan ini kami Panitia Talkshow Kebangsaan mengharapkan kesediaan Bapak memberi ijin 
pemakaian Aula Gedung PCNU Alabio lantai 1 sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. 


Demikian permohonan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak 
terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK @ATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui: 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


03/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
1 
MOHON BANTUAN DANA 


Kepada yang terhormat : 


TEMPAT 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar 

Putri Nahdlatul Ulama Alabio, yang insya Allah dilaksanakan pada Minggu, 26 Februari 2023 

di Gedung PCNU Alabio lantai 1. 


Mengingat beragamnya keperluan untuk kesuksesan acara tersebut, maka dengan ini kami memohon 
kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) agar ikut berpartisipasi berupa bantuan dana (RAB terlampir). 


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan ribuan terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK GATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui, 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 

PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 


Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
TALKSHOW KEBANGSAAN - PC IPNU IPPNU ALABIO 


Minggu, 26 Februari 2023 di Gedung PCNU Alabio lantai 1 


NO. KEBUTUHAN VOL HARGA SATUAN JUMLAH 
KESEKRETARIATAN 
4. | Kertas HVS F4 1 Rim Rp50.000 Rp50.000 
2. | Kertas Sertifikat / Piagam F4 2 Pack Rp60.000 Rp120.000 
e Piagam Narasumber 
e Piagam Moderator 
e Piagam MC 
e Piagam Pembaca Al Guran 
e Sertifikat Panitia 
e Sertifikat Peserta 
3. | Amplop Paperline 1 Pack Rp25.000 Rp25.000 
4. | ID Card Panitia 50 Buah Rp3.000 Rp150.000 
5. | Tote Bag 7 Buah Rp5.000 Rp35.000 
e Narasumber 
e 3 Peserta Terbaik 
e 3 Panitia Terbaik 
6. | Map 5 Buah Rp2.000 Rp10.000 
e# Teks Laporan Panitia 
e Teks Sambutan-sambutan 
e Teks Do'a 
7. | Pigura Narasumber 1 Buah Rp30.000 Rp30.000 
8. Cue Card MC 1 Buah Rp5.000 Rp5.000 
ACARA 
9. Doorprize 6 Orang Rp10.000 Rp60.000 
e 3 Peserta Terbaik 
e 3 Panitia Terbaik 
10. | Narasumber 1 Orang 
HUMAS 
11. | Bahan Bakar Kendaraan 4 Liter Rp15.000 Rp60.000 
KONSUMSI 
12. | Undangan Pembukaan 25 Orang Rp3.000 Rp75.000 
13. | Panitia 50 Orang Rp3.000 Rp150.000 
14. | Peserta 50 Orang Rp3.000 Rp150.000 
15. | Air Mineral 4 Dus Rp18.000 Rp72.000 
16. | Kotak Snack 3 Pack 
47. | Tisu 3 Pack Rp15.000 Rp35.000 
PUBLIKASI, DEKORASI DOKUMENTASI 
19. | Dekorasi Dinding 1 Paket Rp100.000 
19. | Jasa Wartawan 
20. | Jasa Live Streaming Youtube 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


PERLENGKAPAN 
21. | Spanduk 2 Buah Rp30.000 / meter? Rp172.500 
e Utama 2,5x 1,5 meter 
e Selamat datang 2x1 meter 
292. | Sewa Proyektor dan Layar Tancap 1 Paket Rp100.000 Rp100.000 
23. | Sewa Soundsystem 1 Paket Rp100.000 Rp100.000 
24. | Sewa Sofa dan Meja Utama 1 Paket Rp100.000 Rp100.000 
KEAMANAN 
25. 
KESEHATAN 
26. | Obat-obatan 


TOTAL GENERAL 


Kesekretariatan 


Acara 


Humas 


Konsumsi 


Pubdekdok 


Perlengkapan 


Keamanan 


Kesehatan 


TOTAL Rp 


Kepada Yth: PNBP) bata aa 2023 
Panitia Talkshow Kebangsaan PC IPNU IPPNU Alabio 
di — 
TEMPAT 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 


Dengan ini kami berikan Bantuan Dana sebesar : Rp 


Secara langsung / Melalui Rekening BRI 0147-01-012022-53-9 a/n Muhammad Syaugi. “Coret salah satu. 
Semoga bermanfaat untuk kegiatan Talkshow Kebangsaan, 26 Februari 2023. 
Penyumbang, 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


04/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
1 
PERMOHONAN KERJA SAMA / SPONSORSHIP 


Kepada yang terhormat : 


TEMPAT 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar 

Putri Nahdlatul Ulama Alabio, yang insya Allah dilaksanakan pada Minggu, 26 Februari 2023 

di Gedung PCNU Alabio lantai 1. 


Mengingat beragamnya keperluan untuk kesuksesan acara tersebut, maka dengan ini kami memohon 
kepada ..........ooooooo.o. agar ikut berpartisipasi sebagai Pihak Sponsor dengan MoU terlampir. 


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan ribuan terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK GATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui, 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) 
SPONSORSHIP 


Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
Jabatan 
Instansi 
Kontak 
Alamat 


Adalah bertindak untuk dan atas nama instansi/perusahaan/lembaga, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 


Nama : Ahmad Mubarak 

Jabatan : Ketua Pelaksana Talkshow Kebangsaan 
Instansi : PC IPNU Alabio 

Kontak 

Alamat 


Adalah bertindak untuk dan atas nama panitia pelaksana TALKSHOW KEBANGSAAN PC IPNU IPPNU Alabio 
2023, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 


Pada: hati INI sinden , tanggal ....... 2 BUNG sep saas 2 ANU ass: telah sepakat untuk mengadakan 
hubungan kerjasama dalam rangka ikut mendukung penyelenggaraan TALKSHOW KEBANGSAAN PC IPNU 
IPPNU Alabio 2023 dengan kesepakatan sebagai berikut : 


1. PIHAK PERTAMA bersedia mendukung PIHAK KEDUA sebagai : (beri tanda x) 
L1Sponsor Tunggal 

L1Sponsor Utama 

LSponsor Biasa 


2. Dukungan dalam bentuk : 


WProduk Perusahaan berupa ..............ooooooooo sebanyak ................ buah/unit. 
WDana/uang tunai sebesar Rp .......................... MEN ANg ee ana ) 
LIKonSumSsi berupa ...........oooooooooo SEDANYAk ...o..ooooo.oom#c.oo. kotak/bungkus. 
Eni ibn bni ena SEbANYAK .....ooooooooocoooo.m.mo buah/unit. 


3. Atas ketersediaan PIHAK PERTAMA pada butir (1), PIHAK KEDUA sebagai panitia pelaksana 
berkewajiban memberikan kontraprestasi kepada PIHAK PERTAMA berupa : 
a. Sponsor Tunggal 
e Mempromosikan slide pada infokus pembukaan dan penutupan Talkshow Kebangsaan. 
e Mencantumkan nama dan logo perusahaan pada backdrop, banner, dan name tag panitia. 
e Sponsor akan mendapat laporan kegiatan secara rinci dari panitia, sebulan setelah seluruh 
rangkaian kegiatan dilaksanakan. 
e Panitia tidak akan menerima sponsor lain. 
b. Sponsor Utama 
e Mempromosikan slide pada infokus pembukaan dan penutupan Talkshow Kebangsaan. 
e Mencantumkan logo perusahaan pada backdrop, banner, dan name tag panitia. 
e Sponsor akan mendapat laporan kegiatan secara rinci dari panitia, sebulan setelah seluruh 
rangkaian kegiatan dilaksanakan. 
c. Sponsor Biasa 
e# Mempromosikan sponsor pada sambutan pembukaan panitia. 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


. Seluruh bentuk partisipasi dari PIHAK PERTAMA harus : tidak mengandung unsur SARA dan politik 
praktis, bersifat halal, bermanfaat dan tidak memudhoratkan (berbahaya) bagi manusia dan lingkungan. 
PIHAK KEDUA berhak memeriksa dan meneliti tentang bentuk partisipasi dari PIHAK PERTAMA. 


. Surat perjanjian ini berlaku hingga hari .............. , tanggal ......... s MUlAN seat Manu ena 


. Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak 
hingga dicapai kesepakatan. 


Demikian perjanjian ini dibuat dengan kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari siapapun. 


Alabio, Februari 2023 


Tertanda, 
Bana aa anna Datang AHMAD MUBARAK 
Pihak Pertama Pihak Kedua 
Mengetahui, 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 

PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 


Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


05/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
2 
PERMOHONAN NARASUMBER 


Kepada yang terhormat : 
Habib Husein Ja'far Al Hadar, S.Fil.I., M.Ag 
di — 

JAWA TIMUR 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama Alabio, yang insyaAllah dilaksanakan pada : 


Hari/tanggal : Minggu, 26 Februari 2023 
Tempat : Gedung PCNU Alabio lantai 1 


Berkenaan hal tersebut, kami sangat mengharap kesediaan Habib Husein Ja'far Al Hadar, S.Fil.I., M.Ag 
untuk menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut (Silabus Materi dan Rundown Acara terlampir). 


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami haturkan terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK @ATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui: 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 


Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


SILABUS MATERI 
Kegiatan : TALKSHOW KEBANGSAAN 
Penyelenggara : PC IPNU IPPNU Alabio 
Pelaksanaan : Minggu, 26 Februari 2023 di Gedung PCNU Alabio lantai 1 


Deskripsi Kegiatan 


Indikator Capaian Pelatihan 


: Acara Talkshow Kebangsaan ini bertujuan untuk merajut 
semangat Generasi Muda dalam keikutsertaan membangun 
bangsa di era teknologi serta memupuk jiwa cinta tanah air 
sedari dini. Diselenggarakan dalam rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68. 


: Peserta menyadari pentingnya cinta tanah air Indonesia yang 
berasaskan Pancasila, merawat persatuan dalam 
keberagaman, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa di 
usia muda, mengidentifikasi konflik politik serta sikap 
menghadapinya dengan menerapkan etika-etika berpolitik. 


: Pokok Pengalaman Media TA 
disaba Pembahasan Pembelajaran Mera Pelatihan MAKE Mean alan 
Wawasan a. Dalil-dalil a. Menulis dan Ceramah, | Kertas 105 
Kebangsaan nasionalisme menghafal diskusi, plano, Menit 
b. Peran dalil-dalil tanya boltpoint, 
Generasi nasionalisme | jawab LCD, 
Muda dalam (lafadz atau proyektor, 
Pembanguna makna) video 
n Bangsa di b. Membangun 
Era 4.0 (Four kesadaran usia 
Point O) produktif 
c. Pentingnya c. Menghafal dan 
menjaga memahami 
persatuan di etika-etika 
tahun politik berpolitik 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


06/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
1 
PERMOHONAN SAMBUTAN DAN MEMBUKA ACARA 


Kepada yang terhormat : 
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Alabio 
di — 

ALABIO 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama Alabio, yang insyaAllah dilaksanakan pada : 


Hari/tanggal : Minggu, 26 Februari 2023 
Pukul : 08.30 s/d Selesai 
Tempat : Gedung PCNU Alabio lantai 1 


Berkenaan hal tersebut, kami mengharap kesediaan Bapak Ketua PCNU Alabio 
untuk memberikan Sambutan sekaligus Membuka Secara Resmi pada kegiatan dimaksud 
(Rundown Acara terlampir). 


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami haturkan terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK @ATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 


Mengetahui: 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 


RAHMAN NORSA'ADAH 
Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


07/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
1 
PERMOHONAN DELEGASI PESERTA 


Kepada yang terhormat : 
Para Kepala MA / SMA se-Alabio (Kec. Sungai Pandan & Sungai Tabukan) 
di — 

ALABIO 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama Alabio, yang insyaAllah dilaksanakan pada : 


Hari/tanggal : Minggu, 26 Februari 2023 
Pukul : 08.30 s/d Selesai 
Tempat : Gedung PCNU Alabio lantai 1 


Berkenaan hal tersebut, kami memohon kepada pihak sekolah MA / SMA di Alabio untuk mengutus delegasi 
peserta siswa/siswinya sebanyak 10 orang dan guru 5 orang pada kegiatan dimaksud. 


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami haturkan terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK @ATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui: 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 


Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


RUNDOWN ACARA 
HARI/TANGGAL WAKTU ACARA PENGISI ACARA PJ 
PEMBUKAAN 
P 08.00 — 08.30 Check In 
Minggu, 26 0930-0840 | Mugadaiman mc 
Februari 08.40-08.45 | Pembacaan Ayat Suci Al-Guran 
Mars Ya Lal Wathan, Indonesia Raya, 
2023 08.45 - 08.55 IPNU, IPPNU y 
08.55 — 09.00 Laporan Ketua Pelaksana 
09.00 — 09.05 Sambutan IPNU 
09.05 — 09.10 Sambutan IPPNU 
09.10 — 09.20 Sambutan Tuan Rumah 
09.20 — 09.30 Sambutan Plt Bupati HSU 
09.30-09.40 Sambutan Dewan Pembina 
PC IPNU / IPPNU Alabio 
09.40 - 09.50 Sambutan PCNU Alabio & Membuka 
Secara Resmi 
09.50 — 10.00 Penyerahan Penghargaan Dewan Pembina 
»# Media Partner didampingi Ketua PC 
e Sponsorship IPNU IPPNU 
10.00 — 10.05 Do'a 
10.05 — 10.15 Sesi Foto Bersama (Pembukaan Selesai) 
INTI ACARA 
10.15 — 12.00 Talkshow Kebangsaan dalam Rangka | Habib Husein Ja'far 
Harlah IPNU ke-69 dan IPPNU ke-68 Al Hadar, S.FILI., 
M.Ag 
12.00 — 12.10 Penyerahan Penghargaan Narasumber 
1210 —12.20 Sesi Foto Bersama dan Video Ucapan 
Selamat Harlah IPNU IPPNU 
12.20 — 12.30 ISHOMA dan Selesai 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


08/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
1 
PERMOHONAN MEDIA PARTNER 


Kepada yang terhormat : 
Para Ketua BEM, DEMA, BOM di Kampus Amuntai 
di — 

AMUNTAI 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama Alabio, yang insyaAllah dilaksanakan pada : 


Hari/tanggal : Minggu, 26 Februari 2023 
Pukul : 08.30 s/d Selesai 
Tempat : Gedung PCNU Alabio lantai 1 


Berkenaan hal tersebut, kami mengharapkan partisipasi BEM, DEMA dan BOM di Kampus Amuntai 
sebagai Media Partner pada kegiatan dimaksud dengan MoU terlampir. 


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami haturkan terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK @ATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui: 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) 
MEDIA PARTNER 


Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
Jabatan 
Kontak 


Adalah bertindak untuk dan atas nama instansi/perusahaan/lembaga, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 


Nama : Ahmad Mubarak 
Jabatan : Ketua Pelaksana Talkshow Kebangsaan PC IPNU IPPNU Alabio 2023 
Kontak 


Adalah bertindak untuk dan atas nama panitia pelaksana TALKSHOW KEBANGSAAN PC IPNU IPPNU Alabio 
2023, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 


MENERANGKAN DAN MENYETUJUI 


A. Bentuk Kerjasama : 
Kerjasama yang dimaksud dilakukan pihak Media Partner dengan Panitia adalah yang saling 
membutuhkan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dibuat dengan kesepakatan bersama antar 
kedua belah pihak. 


B. Materi Publikasi : 


1. 


Materi yang dimaksud adalah Poster Seminar Talkshow Kebangsaan berbentuk file dan fisik, yang 
akan dipromosikan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil kesepakatan. 

Materi file dipromosikan setiap 1 x 48 jam (dua hari sekali) ke semua media sosial PIHAK 
PERTAMA. 

Materi fisik dibagikan oleh PIHAK PERTAMA ke semua lokal yang ada di kampus masing-masing 1 
lembar. 


C. Keuntungan yang ditawarkan : 


1. 


3. 


Mencantumkan logo PIHAK PERTAMA pada : 

a. Backdroop 

b. Poster file dan fisik 

PIHAK KEDUA mempromosikan PIHAK PERTAMA pada Pembukaan Acara. Seperti menyebutkan 
bahwa kegiatan tersebut bekerja sama dengan Media Partner ...................... dst. 

PIHAK PERTAMA diperkenankan untuk meliput kegiatan Talkshow tersebut. 


Demikian perjanjian ini dibuat dengan kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari siapapun. 


Alabio, Februari 2023 


Tertanda, 


BN AA AHMAD MUBARAK 
Pihak Pertama Pihak Kedua 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


Nomor :  09/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455!11/23 
Lamp. 1. 
Hal : UNDANGAN 


Kepada yang terhormat : 
Ketua PC IPNU IPPNU se-Kalimantan Selatan 
di -— 

KALIMANTAN SELATAN 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama Alabio, yang insyaAllah dilaksanakan pada : 


Hari/tanggal : Minggu, 26 Februari 2023 
Pukul : 08.30 s/d Selesai 
Tempat : Gedung PCNU Alabio lantai 1 


Berkenaan hal tersebut, kami mengundang rekan dan rekanita PC IPNU IPPNU se-Kalsel untuk 
bisa berhadir pada kegiatan dimaksud. 


Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami haturkan terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK @ATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui: 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 
Ketua IPNU Ketua IPPNU 


Catatan: 
Perwakilan 5 IPNU dan 5 IPPNU yang hadir 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


10/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
1 
PERMOHONAN DISPENSASI 


Kepada yang terhormat : 
Kepala Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren 
di — 

ALABIO 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Sehubungan akan diselenggarakannya Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 
dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama Alabio, yang insyaAllah dilaksanakan pada : 


Hari/tanggal : Minggu, 26 Februari 2023 
Pukul : 08.30 s/d Selesai 
Tempat : Gedung PCNU Alabio lantai 1 


Berkenaan hal tersebut, kami mengharap kesediaan pihak sekolah/madrasah/pondok pesantren 
untuk berkenan memberikan ijin kepada siswa/siswi, santri/santriwati dengan nama terlampir, karena 
menjadi PANITIA dalam acara tersebut. 


Demikian permohonan dispensasi ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami haturkan 
terima kasih. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK GATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui, 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 

PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 


Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


NO. 


NAMA 


KELAS 


INSTANSI 


KETERANGAN 


Ahmad Mubarak 


XII IPS 


SMAN 1 Sungai Pandan Alabio 


Siti Alfiah Rahmah 


XII MIA 


MA NU Asy-Syafi'iyah Alabio 


Ihsan 


XI IS 


MA Mathla'ul Anwar Rantau Bujur Hilir Alabio 


Rizki Aditia 


IX 


MTs Al-Hidayah Sungai Tabukan 


Indah Nuriani 


XI IK 


MA Bustanul Ulum 


Oo ls IA (Do la Rio IN |— 


Pa Pa BP 


32 


N 
"1 
N 
' 
1 
N 
N 
N 
“ 
1 


PA, 


AP 


P4 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 


IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


PIAGAM PENGHARGAAN 


Nomor : 11/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 


Diberikan Kepada : 
HABIB HUSEIN JA'FAR AL HADAR, S.Fil.I., M.Ag 


Sebagai NARASUMBER 


Pada Kegiatan Talkshow Kebangsaan dalam Rangka Harlah IPNU ke-69 dan IPPNU ke-68 oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 
dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Alabio dengan tema “ ” pada Minggu, 26 Februari 2023 
bertempat di Gedung PCNU Alabio lantai 1. 


Alabio, 5 Sya'ban 1444 H 
26 Februari 2023 M 


Mengetahui, 


Panitia Pelaksana PC IPNU IPPNU ALABIO KALSEL 


@ATHRIN NADA 
Sekretaris RAHMAN NORSA'ADAH 
Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


CURRICULUM VITAE 


Nama ae aan 
Tempat, Tanggal Lahir nan ea 
Alamat nba 
Status An na nan Dn ON 
Agama Ne an ni 
No. HP / WA Na an Nan Na An ni SN 
Motto Aan An An 


Riwayat Pendidikan 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


DAFTAR HADIR TALKSHOW KEBANGSAAN PC IPNU IPPNU ALABIO 
Minggu, 26 Februari 2023 di Gedung PCNU Alabio lantai 1 


No. NAMA UTUSAN ALAMAT TELP/HP Hah 
(Coret Satu) 
1. Peserta / 
Undangan 
2. Peserta / 
Undangan 
3 Peserta / 
Undangan 
4 Peserta / 
Undangan 
5, Peserta / 
Undangan 
6. Peserta / 
Undangan 
7. Peserta / 
Undangan 
8. Peserta / 
Undangan 
9 Peserta / 
Undangan 
10. Peserta / 
Undangan 
11. Peserta / 
Undangan 
12. Peserta / 
Undangan 
13. Peserta / 
Undangan 
14. Peserta / 
Undangan 
15. Peserta / 
Undangan 
16. Peserta / 
Undangan 
17. Peserta / 
Undangan 
18. Peserta / 
Undangan 
19. Peserta / 
Undangan 
20. Peserta / 
Undangan 
21. Peserta / 
Undangan 
22. Peserta / 
Undangan 
23. Peserta / 
Undangan 
24. Peserta / 
Undangan 


Nomor 
Lamp. 
Hal 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


12/B/Pan.Talkshow/XVI-XVI/7354-7455/11/23 
UCAPAN TERIMAKASIH 


Kepada yang terhormat : 
Bp Kibum 
di — 

TEMPAT 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 


Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat-Nya 
kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin. 


Kami Panitia Pelaksana Talkshow Kebangsaan PC IPNU IPPNU Alabio menyampaikan ungkapan 
terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa penghargaan yang setulus-tulusnya atas bantuan 
Bapak/Ibu/Saudata NI) DEMPpA meises nam makna Kaka 
untuk terselenggaranya kegiatan Talkshow Kebangsaan dengan sukses dan lancar. 


Demikian kami sampaikan, semoga Allah SWT memberikan Pahala yang berlipat ganda atas segala 
kebajikan yang telah Bapak/lbu/Sdr (i) lakukan. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 


Alabio, 15 Rajab 1444 H 
6 Februari 2023 M 


Panitia Pelaksana 


AHMAD MUBARAK @ATHRIN NADA 
Ketua Sekretaris 
Mengetahui: 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
RAHMAN NORSA'ADAH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


Kepada Yth, 
BpIbWIS ON NI) Lena mena sha nina 
di — 

TEMPAT 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


TEKS MC PEMBUKAAN 


Assalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh. 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil “aalamiin. 
Was sholaatu was salaamu 'alaa asyrafil anbiyaa'i wal mursaliin, 
Sayyidinaa wa Maulaanaa Muhammadin. 

Wa 'alaa aalihi wa shahbihii ajma'iin. 


e Yang terhormat, Narasumber kita, Habib Husein Ja'far Al Hadar, S.Fil.I., M.Ag 

e Yang terhormat, Pj. Bupati Hulu Sungai Utara, Bapak Raden Suria Fadliansyah, M.Pd 

e Yang kami hormati, Rais Syuriyah PCNU Alabio, Al Mukarrom Ayahanda KH. Fakhruddin, 
A.Md 

e Yang kami hormati, Ketua Pengurus Cabang NU Alabio, Ayahanda 
Ustadz Kasrani, S.Pd.I., M.Pd beserta jajaran kepengurusan PCNU Alabio. 

e Forkopimda Kabupaten Hulu Sungai Utara atau yang mewakili. 


Hadir pula pada kesempatan pagi hari ini : 


Kepala Bagian Kesra Setda HSU, Bapak H. Herwansyah Budi, S.Pd.SD, M.AP 
Para Camat dan juga para wakil camat yang hadir 

Jajaran Kodim 1001/Amuntai dan Polres HSU 

Ketua PW IPNU IPPNU Kalimantan Selatan atau yang mewakili 

Para Dewan Pembina PC IPNU IPPNU Alabio 

Para Ketua PC IPNU IPPNU se-Kalimantan Selatan 

Seluruh badan otonom Nahdlatul Ulama yang hadir. 

Para Masyayikh, Para “Alim “Ulama, Para Kiai, Para Ibu Nyai 

Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 


Sejenak, marilah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan banyak 
sekali nikmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam 
acara Talkshow Kebangsaan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan 
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Alabio, di Gedung PCNU Alabio, Minggu 26 Februari 
2023. 


Baik hadirin dengan memohon ridho dari Allah SWT, marilah acara ini kita mulai dengan 
bersama-sama membaca ummul Guran, Al Faatihah. 


Untuk selanjutnya, sejenak marilah kita simak dengan seksama, Pembacaan Ayat-ayat 


Suci Al @ur'an, yang akan membacakan surah Ali Imron ayat 102 sampai dengan 104, 
Oleh Rekan .........oooooooooo , beliau adalah Juara .............oooooooooooo 


Untuk itu kami persilahkan, Rekan ................ooooooo 


Shadagallahul “azhim. Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Janji Allah yang 
Maha Agung. 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


Bapak ibu hadirin, telah kita simak bersama Pembacaan Ayat-ayat Suci Al @uran, dan 
untuk selanjutnya, adalah menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars Syubbanul Wathon, 
Mars IPNU dan IPPNU. Hadirin dimohon berdiri. 


Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama, Laporan 
Panitia Talkshow Kebangsaan Harlah IPNU ke-69 dan IPPNU ke-68, yang kami hormati, 
Rekan Ahmad Mubarak kami persilahkan. 


Bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya, marilah kita ikuti 
bersama, Sambutan Selamat Datang oleh Ketua PC IPNU dan IPPNU Alabio, yang 
terhormat, Rekan Rahman dan Rekanita Norsa'adah, kami persilahkan. 


(Tuan Rumah, Pj. Bupati, Dewan Pembina) 


Bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya, marilah kita ikuti 
bersama, Sambutan ............o.ooooooooooo Bapak... , kami persilahkan. 


Bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama, 
Sambutan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Alabio sekaligus Membuka Acara secara 
Resmi, Ayahanda Ustadz Kasrani, S.Pd.I, M.Pd kami persilahkan. 


Bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya, kita bersama-sama akan 
menyaksikan Penyerahan Penghargaan Media Partner / Sponsorship, yang akan diserahkan 
oleh Dewan Pembina PC IPNU / IPPNU Alabio, Bapak/Ibu ........................ didampingi Ketua 
PC IPNU IPPNU Alabio. 


Bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah Pembacaan Do'a, 
oleh Rais Syuriyah PCNU Alabio, Al Mukarrom Ayahanda KH. Fakhruddin, A.Md, kami 
persilahkan. 


Hadirin demikian tadi pembacaan do'a, acara selesai, dan marilah acara ini kita tutup dengan 
bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdiulillaahi rabbil 'alamiin. 


Bapak ibu sekalian hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mohonkan bapak ibu tamu 
undangan sekalian menuju ke depan untuk berfoto bersama rekan-rekanita Pimpinan Cabang 
IPNU IPPNU Alabio. Serta hidangan yang telah dibagikan, selamat menikmati. 


Sa nana pamit undur diri. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig. 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh. 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


LAPORAN KETUA PELAKSANA / SAMBUTAN 


Kali ini kita tidak bikin contoh Laporan Ketua Pelaksana dan Sambutan untuk Pelaksanaan 
Talkshow Kebangsaan, hanya saja berikut poin-poin penting yang perlu disampaikan oleh 
Ketua Pelaksana, atau Pemberi Sambutan : 


Salam 
Mugaddimah 
Penghormatan 
Kalimat Pembuka 
e Puji Syukur 
e Shalawat 
5. Isi Laporan 
e Ucapan Terimakasih dan Apresiasi 
Latar Belakang Kegiatan 
Isi Kegiatan 
Tujuan Kegiatan 
Harapan — harapan 
e Permohonan Maaf 
6. Penutup 


sa ok sean 


Selamat menyusun 
Sambutan, & 
Rekan-Rekanitakuuu....! 


Salam 3B 


BELAJAR BERJUANG 
BERTAOWA 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


DO'A UMUM KEGIATAN RESMI 
(Himpunan Do'a-do'a Penting, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama) 


HAN 5 di Jas SI II AI ala SI OA Ga dik S3gi 
2433 JI da H3 US SAI S3 asi al 33 L odbya 13609 dan 1319 AAS 
BAL pala23 SI 

KAS 423 JT JS 3 MAA Cuka JE R 3 lo WI 


Ce G1 9 ClakuwolIg (roko! Reog Using Lo NI J9 Lug33 Ud,ac! si 
ClgaSI9 gia sL II Lluo gal 


Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, segenap orang Islam 
dan orang yang beriman, yang hidup maupun yang sudah meninggal. 


Calai 3 Babej 9 e duel $ Anto 9 6 359 Wil pall 3 Ae Wlui UI ag 
CP Blell 9 gal! Uas Biso 9 gali Jis Lay 9 Vga! Ja3 Dogi 9. Gil 3 S3 
Kei wib Witoy « Dll Jis gdall9 )UJI 


Ya Allah, kami mohon kepada-Mu berilah keselamatan kepada kami dalam memperjuangkan 
agama-Mu, di dunia maupun di akhirat kelak, karuniailah kami jasmani yang sehat, ilmu yang 
meningkat, dan rizki yang membawa berkah, terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput. 


Limpahkan rahmat di saat kami dalam genggaman maut, ampunilah kami setelah maut 
menjemput, hindarkanlah kami dari kobaran adzab neraka, maafkanlah kami di saat kami 
menjalani hisab, semata-mata karena kasih-Mu, Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. 


« Lola! (efitall lulasrlg 0x51 8,3 USy3 9 Lerlajl uya WI Ld Lay 
Cake Cnaasl AJI Stan Sui Ol Lisa Ly 
LAI Sole 8 Lio lu-al9 ola beo Jai ulg buJJl9 Je g 


Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami dan 
jadikan pula kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertagwa. Ya Tuhan kami, 
tunjukilah kami agar selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan 
kepada kedua orang tua kami. Tunjukilah pula kami agar selalu berbuat kebajikan yang 
Engkau ridhoi. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang shaleh. 


PANITIA PELAKSANA 
TALKSHOW KEBANGSAAN 
IKATAN PELAJAR NADLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


PC. ALABIO KALIMANTAN SELATAN 
Sekretariat: Jl. Bahagia RT 02 Sungai Pandan Hulu Alabio — Kalsel HP: 0852-5124-1220 


UKS ya old Je Adat Sa la Jai Y3 US CURST 31 Unud ol CAS Y 5 
Gasila WI sa£l3 Ke Cagig as UI 43US Y Ls Was Y3 US, 
Snyal Ri) IE bas Yaa Cl 


Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami di saat kami lalai atau berbuat kesalahan, 
jangan bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau membebani orang-orang 
sebelum kami, jangan bebani kami beban yang kami tidak mampu memikulnya, ampunilah 
kami dan kasihilah kami, Engkau penolong kami karena itu tolonglah kami mengalahkan 
orang-orang yang mengingkari-Mu. 


SI SAI ST SSI Urka C3 


Ya Tuhan kami, kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami, jika Engkau tidak mengampuni 
kami dan tidak mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya Tuhan kami, 
terimalah do'a kami, karena Engkaulah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. 
Terimalah taubat kami, karena Engkaulah Yang Maha Menerima Taubat dan Maha 
Penyayang. 


JI Dia U33 FinS GEN 39 dkns BA 3 BT 3 


Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, 
hindarkanlah kami dari adzab api neraka. 


alang A31n3 MT TES AAS Cnka Je abi Jp 3 


SI 5 AI ISSI La JS BAG Oganas LAS Ball D7 Si Ok 


ARSIP LAPORAN PANITIA PELAKSANA 
Masa Kesetiaan Anggota, 1-3 Juli 2022 di Gedung PCNU Alabio 


Assalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh. 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil “aalamiin. 
Was sholaatu was salaamu 'alaa asyrafil anbiyaa'i wal mursaliin, 
Sayyidinaa wa Maulaanaa Muhammadin. 

Wa 'alaa aalihi wa shahbihii ajma'iin. 


e Yang terhormat, Ketua Pengurus Cabang NU Alabio, Ayahanda 
Ustadz Kasrani, S.Pd.I, M.Pd beserta jajaran 

e Yang terhormat, Dewan Pembina PC IPNU Alabio sekaligus Wakil Ketua DPRD HSU, 
Bapak Mawardi, SH, MM 

e Yang kami hormati, Dewan Pembina PC IPPNU Alabio sekaligus Ketua PC Fatayat Alabio, 
Ibu Ratna Sri Dewi, S.Sos 

e Yang kami hormati, Pengurus Badan Otonom NU Alabio: Muslimat, GP Ansor, Fatayat, 
Pagar Nusa, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tanpa mengurangi 
rasa takzim kami. 

e Para tamu undangan, semoga selalu dalam limpahan rahmat, juga para peserta MAKESTA 
sekalian yang kami banggakan. 


Ijinkan saya membacakan Laporan Panitia Pelaksana Makesta. 


Kegiatan ini disebut MAKESTA atau Masa Kesetiaan Anggota adalah pengkaderan pertama 
untuk menjadi anggota IPNU IPPNU. Kami adakan selama 3 hari, dari 1 Juli 2022, yakni 
sekarang, sampai Minggu, 3 Juli 2022. Di sini diajarkan beragam ilmu-ilmu sebagai bekal dalam 
berorganisasi, maupun di kehidupan sehari-hari. 


Dengan tema: “Rajut Semangat Kebhinnekaan, Moderat Berkepribadian, Aswaja Spirit 
Perjuangan” harapan kami kegiatan ini mampu mencetak pemuda-pemudi yang bermanhaj 
Ahlussunnah wal Jamaah serta kuat nasionalisme-nya yakni kecintaan terhadap tanah air. 
Ikut andil dalam kemajuan umat, agama dan bangsa. 


Sebagai informasi, peserta yang terdaftar pada MAKESTA ini berkisar 40 orang. Dari berbagai 
sekolah, pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi. Di antaranya : 


Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 
STIA Amuntai, STAI Rakha Amuntai, STIPER Amuntai, 
Ma"had Aly Rakha, 

MA dan MTs NU Asy-Syafi“iyah Alabio, 
SMAN 1 Sungai Pandan, 

MTs Al Hidayah Sungai Tabukan, 

MTsN 7 Hulu Sungai Utara, 

Ponpes Raudatul Muta"allimin Haur Gading, 
Ponpes Ar-Raudhah Pasar Senin, 

Ponpes Raudhatul Amin Teluk Baru, serta 
SMPIT Ihsanul Amal. 


Ada enam materi yang akan dipaparkan dalam MAKESTA selama 3 hari ini, yakni Ke-Aswaja-an, 
ke-NU-an, Kepemimpinan, Keorganisasian, IPNU dan IPPNU. Dengan pemateri yang mumpuni 
dan berkompeten, baik dari Majlis Alumni IPNU IPPNU Alabio, Pengurus PCNU Alabio, Dosen dan 
Alumni Pesantren. 


Mengenai jadwal, kami tidak menginap malam seperti MAKESTA di sebagian daerah lainnya. 
Hanya saja Jum'at hari ini dimulai waktunya dari siang sampai sore, Sabtu dan Minggu itu dari 
pagi sampai siang. 


Adapun keuangan acara, kami peroleh dari beberapa donatur serta kontribusi pendaftaran setiap 
peserta berjumlah Rp10.000 per-orang. Syukur tak terhingga, sekalipun tidak gratis ternyata tidak 
mengurangi semangat para calon anggota IPNU IPPNU yang baru ini turut serta dalam 
pengkaderan MAKESTA. Ini tidak lain adalah suatu keberkahan. 


Dengan persiapan selama 2 minggu, dimulai masa registrasi 19 Juni sampai 29 Juni 2022, kami 
selaku panitia berterimakasih kepada siapa-pun yang turut andil dalam mensukseskan kegiatan 
ini. Wabil khusus Rijalul Ansor Alabio yang selalu siap dalam hal soundsystem setiap kali kami 
kegiatan. 


Sekali lagi, saya dan seluruh panitia pelaksana memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada 
acara ini. Baik dari segi tempat, waktu, jamuan dan sebagainya. Kami sudah berusaha 
semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik buat acara ini. 


Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. 
Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


ARSIP SAMBUTAN KETUA PC IPNU ALABIO 
Masa Kesetiaan Anggota, 1-3 Juli 2022 di Gedung PCNU Alabio 


Assalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh. 

Bismillah. Alhamdulillah. Was sholatu was salamu 'ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, 
Rasulillah. Wa 'ala alihi wa shahbih. Wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Min yaumina 
hadza ila yaumin nahdlah. 


e Yang terhormat, Ketua Pengurus Cabang NU Alabio, Ayahanda 
Ustadz Kasrani, S.Pd.I, M.Pd beserta jajaran 

e Yang terhormat, Dewan Pembina PC IPNU Alabio sekaligus Wakil Ketua DPRD HSU, 
Bapak Mawardi, SH, MM 

e Yang kami hormati, Dewan Pembina PC IPPNU Alabio sekaligus Ketua PC Fatayat 
Alabio, Ibu Ratna Sri Dewi, S.Sos 

e Yang kami hormati, Pengurus Badan Otonom NU Alabio: Ibu-ibu Muslimat, GP Ansor, 
Fatayat, Pagar Nusa, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tanpa 
mengurangi rasa takzim kami. 

e Para tamu undangan, semoga selalu dalam limpahan rahmat, juga para peserta 
MAKESTA sekalian yang kami banggakan. 

e Rekan-rekanita Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Alabio yang kami sayangi. 


Hari ini, kita berkumpul pada acara pembukaan MAKESTA, atau Masa Kesetiaan Anggota. 
Segala puji hanya milik Allah, yang menganugerahi kita kesehatan dan ke'afiyatan, sehingga kita 
bisa berjumpa bertatap muka di tempat yang penuh berkah ini, Gedung Nahdlatul Ulama Alabio 
yang kita cintai bersama lagi penuh sejarah panjang di baliknya. 


IPNU dan IPPNU, atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
adalah organisasinya pemuda dan pemudi NU usia 13 sampai 27 tahun (Hasil Kongres XX 2022 
IPNU : 24 tahun) yang berorientasi pada kemashlahatan umat, sosial-keagamaan, keterpelajaran, 
kekaderan, kemasyarakatan, dan kebangsaan, sebagai wadah perjuangan untuk mempersiapkan 
kader-kader penerus NU yang mampu melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah 
wal Jama'ah serta setia kepada NKRI yang berasaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 


Sudah 68 tahun usia IPNU, sejak didirikan di Semarang Jawa Tengah oleh 

Prof. Dr. KH. M. Tolchah Mansoer, SH beserta rekan-rekan beliau pada 24 Februari 1954. 
Dan 67 tahun usia IPPNU, berdiri pada 2 Maret 1955 di Malang Jawa Timur oleh Nyai 

Hj. Umroh Mahfuzhah beserta rekanita-rekanitanya. 


Adapun di Alabio, secara historis IPNU dan IPPNU sudah berusia 30 tahun lebih. Pada tahun 
1992, Konferensi Cabang IPNU IPPNU Alabio, terpilih sebagai ketua, senior kami Bapak 
Khairinnor dan Ibu Hj. Juwairiah (yang saat ini mengajar di SMPN 2 Sungai Pandan) 
merupakan ketua Periode 1992 hingga 1997. 


Belum lagi ke belakang, tercatat IPNU Cabang Alabio pernah diketuai M. Laily Mansoer, M. Ilyas, 
Askin Kardjah, M. Sanit Seman, Fathurrahman, Efendi Noor, Husni Rifa"i dan lain-lain yang belum 
kami temukan catatan tambahan mengenai masa periode dan sebagainya. Waktu terus berjalan, 
hingga sampai pada masa IPNU diketuai Rekan Bapak Bambang Hermanto, Sekretaris PCNU 
Alabio saat ini, dan Ibu Nazhima Fithria ketua IPPNU Periode 2009 — 2012, sejak itulah eksistensi 
IPNU dan IPPNU Alabio tenar di masyarakat. 


Kegiatan demi kegiatan dilaksanakan. Pada masa itu pula IPNU dan IPPNU selalu 

kolaborasi. Demikian pengurus selanjutnya, Periode 2013-2015 PC IPNU Alabio diketuai oleh 
Rekan Chairul Echwan, Ketua PC GP Ansor HSU dan Rekanita Husnul Khatimah, yang saat ini 
sebagai dewan guru di SMAN 1 Sungai Pandan. 


Kemudian Masa Khidmat 2016-2018, IPNU diketuai oleh Rekan M. Ridha Anshari, Pengajar di 
Ponpes NU Asy-Syafi“iyah Alabio saat ini dan Rekanita Zahratun Nisa untuk IPPNU-nya. 
Selanjutnya Almarhum Rekan Suberian dan Rekanita Sinta Novia, juga Rekan Syaifuddin yang 
pada masanya PC IPNU Alabio dapat menghadirkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat IPNU, 
Dr. Mufarrihul Hazin dari Jakarta, pada acara Seminar di Alabio tahun 2021. 


Apa yang kita saksikan hari ini, penuh sejarah panjang yang terus menyertai dalam proses 
perkembangan. Kita tidak ingin benih-benih yang sudah ditanam para pendahulu, hilang begitu 
saja. Maka, untuk menyiapkan generasi penerus, diadakanlah kaderisasi-kaderisasi IPNU dan 
IPPNU Alabio. Itulah ruhnya organisasi. Ketua hari ini, tidaklah selamanya ketua. Kita ingin ke 
depan IPNU dan IPPNU selalu berkembang di era kemajuan teknologi yang begitu pesat, 

era revolusi industri 4.0 (Four Point O). 


Usia pelajar adalah usia yang rentan sekali terpengaruh macam-macam pemikiran. Hari ini, 
yang sama-sama kita waspadai adalah pemikiran yang radikal. Mudah menuduh sesat, bid"ah, 
musyrik kepada teman yang berbeda paham, padahal dia seagama, sama-sama Islam. 
Apalagi mengatakan “Pancasila thogut, tegakkan khilafah!” Kita tidak ingin generasi muda 

kita ikut-ikutan seperti itu. 


Saya mengucapkan selamat buat adik-adik peserta Makesta, selamat datang, selamat bergabung. 
Apresiasi setinggi-tingginya dari saya, sekalipun kegiatan ini tidak gratis, ternyata semangat kalian- 
kalian luar biasa. Bahkan lebih dari 40-an peserta mendaftar. 


Saya berpesan kepada para peserta, ikuti kegiatan ini sampai selesai. Dengan serius dan takzim, 
semata menuntut ilmu dan mencari keberkahan di Nahdlatul Ulama. Tidak ada tujuan lain untuk 
kepentingan-kepentingan pribadi. 


Perlu diingat, sekalipun NU itu memberkahi, tapi NU juga bisa menguwalati (mangatulahani). 
Maka sekali lagi luruskan niat kita. Sambutan ini akan saya akhiri dengan ungkapan dari 
Abuya Dr. KH. Idham Chalid, Ketua Umum PBNU termuda dan terlama asal Amuntai 
Kalimantan Selatan, kata beliau: “Jangan bertanya aku mendapat apa dari NU. 

Tapi bertanyalah, apa yang bisa aku berikan kepada NU”. 


Wallahul muwaffig ilaa agwamith thariig. 
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh 


